Cara Mudah Membuat 


dengan - 


CorelDRAW 


Adien Gunarta 


Cara Mudah Membuat Font 
dengan CorelDRAW 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Cara Mudah Membuat Font 
dengan CorelDRAW 


Adien Gunarta 


Penerbit ANDI Yogyakarta 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Cara Mudah Membuat Font dengan CorelDRAW 
Oleh: Adien Gunarta 


Hak Cipta O 2013 pada Penulis 


Editor : Maya 
Setting : Alek 
Desain Cover : Bowo 
Korektor : Andang 


Hak Cipta dilindungi undang-undang. 

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam 
bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotocopy, 
merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis. 


Penerbit: C.V ANDI OFFSET (Penerbit ANDI) 
Jl. Beo 38-40, Telp. (0274) 561881 (Hunting), Fax. (0274) 588282 Yogyakarta 


55281 


Percetakan: ANDI OFFSET 
Jl. Beo 38-40, Telp. (0274) 561881 (Hunting), Fax. (0274) 588282 Yogyakarta 


55281 


Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT) 


Gunarta, Adien 


Cara Mudah Membuat Font dengan CorelDRAW /Adien Gunartaj 


— Ed.I. — Yogyakarta: ANDI, 
22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 
xXx # 126 hlm.: 16 x 23 Cm. 
lo 9 8 7 6 5 4 
ISBN: 978 — 979 — 29 — 4106- 7 
IL Judul 
1. Computer Graphics 
DDC'21 : 006.68 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


ai ai an KAK in Bi Mag Big un K 
AMA KN Ke AA Na AA as ny 
JS Man Sr) 
TN MEN PEN NE AN PAN ak 
Ss mdama Kh man. Ka em 
p e Maa 

ae hn v 
BN ND To Uas 
My MM MAN 
UM EA TAM M2 NAN KAN LN MNAK NN 
MIN ANN IPL Ke nana Hi Kh Fi My 
pa nam an MI KAM MA MM MMI 
Aa si kebabia Sa | 


Syukur kepada ai yang telah membuat segalanya menjadi indah. 


Terima kasih kepada Ibu, Bapak, Mbak Dhani, dan Mbak Ina. 


Terima kasih juga untuk guru dan kawan-kawanku, 
khususnya Vina, Bangkit, Mutiara, Amalia, Desi, Rio, Emilio, Bani, Inez, 
Puguh, Prima, Bagja, Nike, Faishal, dan lain-lain. Kalian super keren! 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Cara Mudah Membuat Font dengan CorelDRAW 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


PRAKATA 


Sebagian besar pegiat maupun penggemar desain di negeri ini sangatlah 
akrab dengan perangkat lunak CorelDRAW. Namun, sangat disayangkan 
kebanyakan dari mereka melewatkan hal yang sangat berharga. Tidak 
banyak yang mengetahui bahwa CorelDRAW mampu mengekspor font. 
Bagi yang telah fasih CorelDRAW maupun yang masih ingin belajar, 
pembuatan font ini mungkin saja terdengar asing untuk dikerjakan di 
perangkat lunak pengolahan vektor ini. 


CorelDRAW mempunyai kemampuan dasar yang sempurna untuk meng- 
ekspor font dengan cukup bagus. Format font yang didukungnya adalah 
TrueType dan PostScript. Keduanya adalah format font yang umum 
digunakan untuk keperluan pengolahan kata hingga desain grafis. 


Sebelum mengenal pembuatan huruf, seyogianya kita berkenalan 
terlebih dahulu dengan tipografi. Tipografi adalah disiplin ilmu tata huruf, 
yang meliputi penciptaan huruf, pengolahan huruf, penyajian huruf, dan 
sebagainya. Semua anggota masyarakat maju di abad ini dapat disebut 
sebagai tipografer. Kita dapat disebut sebagai tipografer semudah kita 
mengetik ataupun mencetak melalui komputer. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


vi Cara Mudah Membuat Font dengan CorelDRAW 


Jika kita dapat menunjuk sembarang orang sebagai tipografer, lain halnya 
dengan perancang huruf. Perancang huruf adalah pelaku yang istimewa. 
Ketika para perancang lain terlena dengan desain yang itu-itu saja, para 
perancang huruf ini muncul sebagai orang yang berbeda dengan mem- 
bidik huruf sebagai ilhamnya. Hal tersebut terbukti dengan kecilnya angka 
perancang huruf di dunia, khususnya di Indonesia, jika dibandingkan 
dengan jumlah desainer grafis pada umumnya. 


Melalui buku ini, mudah-mudahan dapat mengantarkan Anda menjadi 
salah satu perancang huruf paling berharga di dunia. Maju terus dunia 
tipografi Indonesia! 


Probolinggo, April 2013 


Adien Gunarta 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DaArTar Isi 


PRAKATA ....coooooooooooooo.ooooo.o.ooooooooo..oooooo.o.o.ooooo.ooo.—oooooooo.o.—o... V 
DAFTAR ISI ....ooooocoooooooooooooo.o.ooooooooo..oooo.o.o.oooo.o.oo.oooooo.o.o.oo.o.. vii 
BAB 1 TIPOGRAFI DASAR.......ooooooooooooooooocooo.ooooooo.oooooooooooo. 1 
A: IntroduKSikaabimananananananaumanana ananda nana 1 
B: Sejatahia sesi pasa an asa an paman 5 
C.. Istilah TipOgTafi.oo»or»ioerninseeinennn rn nm nnyanan nanas 10 
D:-Anatomi: HUT Lara en nasi ann bnen ibn bean enandann inna 15 
E: KlaSifikaSi sis umamantamamaunemamanununasan 20 
BAB 2 MENGENAL CORELDRAW ...e.ooocoocoocoooooocooooooooooooo.. 25 
As: COrelD RAW Lisensi aman sa am nahan anna 25 
B, Areal Kerjak inna anna 26 
CG. TOOIBOK sie pin nah hahaa hana maha nanas 28 
D: Menu Bait an an gasunalanahkanuenauganaan 37 
E. Ruler, Grid & Guideline .........—.oooooooo. Wook 39 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


viii Cara Mudah Membuat Font dengan CorelDRAW 
BAB 3 TEKNIK DASAR CORELDRAW ...ee.corcocooooooo.oooooooooo. 45 
A. Menggambar Bentuk ......ocooooooooennnnanannan 45 
B. Memperhalus Bentuk........oocoooooooooo 56 
C. JPembe'ntu Kan, sisoissss0 rosa sen annele nona nan amen ane ann bahankaa mama ba nansaaa 65 
D: Tingkatan Objek. sinensis nenen nanah 69 
E.. TTANSFOTMASI aroienirnen ren an al mann man mn en mna 733 
F. TrACING “co. o.Wocnnennennennnnnannnnnnnannnnnnnnnaaaaaaa 79 
G. Pewarnaan.......ooooooooooomomnnnnnnnnnnnnnnnananaaa 82 
BAB 4MEMBUAT FONT ...ooooooocoooooooooooooooo.oooooooooooo 85 
A- Buat Dokumen Baru kciskeneniennsi aan hain anamnnsnaaann 85 
B. Mengatur Guidelines... 86 
C. Mulailah Menggambar... 89 
D:- Waktunya EKSp Orkes dosen de nanda an aga ana 92 
FE. (FINISRIN Be eaniinnsnei na hkamah anna ani 99 
DAFTAR PUSTAKA....oocoocoooooooooooooooooooooooo 101 
LAMPIRAN 
A: Sistem, Penamaan. istana ea amana 105 
Be IL SEN Sih anna NA amankan En amalia 108 
C. Format Font... 10 
D. Alat Pendukung ....ooooocooooooonnnennnnnnnnnannannaaa 111 
E. Berbagi dengan Dunia... 113 
F. Dialog ...ocoocoooooooennnennennnnnnnnnennannnnnnnnananaanaaaaa 115 
G. Kiat Dapatkan Uang ....oooooooooennnnnnnananan 116 
Klo NSPITASI sea een22sn1nsnnsnasanabnaen senasa na angen nanas Ra ana semen nas Ran adraAan ana 119 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


4 
BAB I 


TIPOGRAFI DASAR 


A. INTRODUKSI 


Secara etimologi, tipografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu tumog 
(typos) yang berarti bentuk dan ypapn (graphe) yang berarti tulisan. 
Pada mulanya tipografi adalah sebuah kata untuk mengistilahkan segala 
sesuatu yang berkaitan erat dengan teknik penataan huruf dan pen- 
cetakannya. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, tipografi 
dapat didefinisikan ulang. 


1. Tipografi Sebagai Teknik 

Secara tradisional, istilah tipografi muncul untuk merepresentasikan 
segala kegiatan percetakan dan penataan huruf pada zaman metal 
type. Dewasa ini, istilah tersebut masih berlaku walaupun zaman 
metal type telah berlalu. Banyak pegiat tipografi yang berpandangan 
bahwa tipografi masih sebuah teknik, yaitu metode atau sistem untuk 
membuat sesuatu. Tipografi modern didefinisikan sebagai teknik 
mengatur huruf (arranging type) untuk menuliskan bahasa. Pengatur- 
an huruf tersebut meliputi pemilihan huruf (typeface), ukuran huruf, 
panjang baris, spasi, leading, tracking, dan kerning. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Cara Mudah Membuat Font dengan CorelDRAW 


Tipografi Sebagai Seni 

Tipografi tidak hanya mengedepankan tekniknya, namun juga 
memperhatikan kualitas keindahannya sehingga tipografi juga dapat 
dinikmati. Karya tipografi, baik layout maupun sebuah font mampu 
menciptakan konotasi dan perasaan tertentu dengan caranya sendiri 
terhadap subjeknya. Misalnya, font Comic Sans mampu mengindikasi- 
kan bahwa tulisan tersebut lucu, kekanak-kanakan, dan lugu. Bahkan, 
rancangan huruf juga sering disebut sebagai salah satu hasta karya 
(craft) karena memiliki nilai terapan di samping keindahannya. 


Tipografi Sebagai Ilmu Pengetahuan 

Sebagai hasil teknologi yang semakin maju, pegiat tipografi mulai 
menghubungkan persaudaraan yang telah lama terputus antara 
tipografi dengan berbagai disiplin ilmu. Tipografi tidak lagi menjadi 
sekadar teknik atau seni percetakan dan pengaturan huruf, pegiat 
tipografi mulai memperhitungkan cara menyajikan huruf seefisien 
mungkin kepada para pembaca dengan kajian-kajian ilmu pengetahu- 
an, mulai dari ilmu faal, fisika, linguistik, hingga ekonomi. 

Misalnya, dengan ilmu faal, tipografi dikaji melalui cara mata dan otak 
menerjemahkan rangkaian huruf menjadi sebuah kata, ukuran font 
paling efisien bagi mata pembaca, dan jarak antarparagraf yang 
paling bagus dan banyak lagi. Namun, belum ada pencetus yang 
melengkapi tipografi secara sistematis dalam serangkaian prasyarat 
ilmu pengetahuan yang sah. Jadi, dapat dikatakan bahwa tipografi 
masihlah sebuah future science. 


Pegiat tipografi disebut dengan istilah tipografer. Pada mulanya, tipo- 


grafer adalah pekerjaan yang sukar dan rumit. Membutuhkan pembelajar- 


an bertahun-tahun untuk dapat menjadi seorang tipografer. Namun, hari 


ini dengan adanya komputer, semua dapat jauh lebih mudah, termasuk 


kegiatan percetakan dan setting huruf. Kita dapat menyebut diri kita 


seorang tipografer semudah jemari kita mengetik di atas papan tombol 


maupun mencetak dokumen dengan printer. Tipografi sesungguhnya 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Tipografi Dasar 3 


adalah hal yang semua orang lakukan, baik yang disadari maupun yang 
tidak disadari. 


Jika hampir semua orang di bumi ini adalah tipografer, tidak demikian 
dengan perancang huruf (type designer). Perancang huruf adalah orang 
yang mendesain font. Mereka menciptakan font layaknya Garamond, 
Arial, Rockwell, hingga Gill Sans. Nantinya, font tersebut akan digunakan 
oleh para tipografer untuk menjalankan tugasnya. 


Pada dasarnya ada dua gatra dalam tipografi, yaitu kejelasan (legibility) 
dan keterbacaan (readability). Kedua aspek tersebut sangat dibutuhkan 
oleh pembaca supaya mampu menyesuaikan seefisiensien mungkin saat 
proses membaca berlangsung. 


Kejelasan adalah tingkat kemudahan suatu karakter untuk dikenali dan 
dibedakan dengan karakter lainnya. Font yang memiliki tingkat kejelasan 
yang baik akan memudahkan pembacanya menangkap pesan yang 
dimuat dalam tulisan. Perancang huruf bekerja untuk membuat model 
huruf yang jelas sehingga memudahkan para pembaca. Di samping itu, 
faktor subjektif juga berpengaruh. Misalnya, pada tahun 1200-an model 
huruf Black Letter banyak digunakan dan memiliki kejelasan yang baik 
pada saat itu, tetapi karena saat ini sudah jarang digunakan, maka gaya 
huruf Black Letter sudah mulai berkurang kejelasannya. 


Jelas 


Tah las 


Elephant 
Gigi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


4 Cara Mudah Membuat Font dengan CorelDRAW 


Keterbacaan adalah tingkat kemudahan membaca suatu deret karakter. 
Berbeda halnya dengan kejelasan yang membahas tentang satu per satu 
karakter, keterbacaan membahas tentang kelompok karakter (teks). 
Pengaturan keterbacaan suatu tulisan merupakan lingkup bagi tipografer 
dan perancang huruf. Perancang huruf mampu membuat kejelasan pada 
karakter-karakter font yang dapat menunjang kerterbacaan kelompok 
karakter, sedangkan tipografer bersiap untuk menggunakannya dan 
mengatur setting huruf. Tipografer memegang kendali yang lebih luas 
dalam aspek ini. Mereka dapat saja membuat suatu tulisan yang seharus- 
nya jelas menjadi tidak jelas, memusingkan para pembacanya, atau 
menyelewengkan pesan yang seharusnya tersampaikan dengan baik. 
Misalnya, model huruf yang cukup baik kejelasannya, Gill Sans, dibuat 
untuk menulis suatu teks. Namun, oleh tipografer teks tersebut disusun 
vertikal, terbalik, berhimpit-himpitan, berukuran terlalu kecil, atau bahkan 
dicetak dalam warna hitam pada background gelap. Oleh karena itu, 
untuk menolong para pembaca mendapatkan keadaan membaca yang 
paling efisien, para tipografer harus cermat dalam mengatur teks sehing- 
ga dapat memaksimalkan keterbacaannya. 


Mudah Terbaca 
Tak Mudh Terbaca 


Gill Sans 


Meskipun diperlukan, kejelasan dan keterbacaan tampaknya dapat di- 
abaikan sesaat atau sekadar dikurangi pertimbangannya untuk pembuat- 
an font berjenis Display. Ada dua penggolongan utama gaya huruf, yaitu 
Text dan Display. Model huruf jenis Text dirancang khusus sebagai teks 
bacaan dengan kejelasan dan keterbacaan tingkat tinggi, tetapi model 
huruf Display tidak dirancang demikian. Model huruf Display tidak di- 
peruntukkan bagi penggunaan teks. Ini lebih mengarah pada keperluan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Tipografi Dasar 5 


tulisan-tulisan yang berukuran besar, seperti judul, iklan, logo, spanduk, 


hingga poster. Fungsi utamanya adalah keindahan dan eye-catching atau 


penarik perhatian. Perancang huruf lebih leluasa dan mudah dalam 


membuat model huruf Display. Model huruf ini jauh lebih baik dalam 


penyampaian pesan tersiratnya dibandingkan dengan jenis Text. 


B. SEJARAH 


Sebelum melangkah lebih jauh, sebaiknya Anda mempelajari sejarah 


huruf dan tipografi secara garis besarnya terlebih dahulu, mulai dari 


lukisan dinding gua hingga zaman biner. 


1. 


Terima Kasih Manusia Gua 

Manusia gua menjadi penemu dari cikal bakal huruf, yaitu lukisan 
dinding pada gua. Gambar sebenarnya adalah rintisan bahasa verbal 
yang ditulis. Gambar atau lukisan pada gua tersebut umumnya adalah 
gambaran sederhana berupa manusia, hewan, tempat, dan benda 
tertentu. Lukisan dinding gua di bawah ini dipercaya sudah ada sejak 
25000 tahun sebelum Masehi. Di bawah ini merupakan contoh 
gambar bison pada lukisan dinding gua. 


Huruf Paku 

Sekitar 3000 tahun sebelum Masehi, peradaban Sumeria mengem- 
bangkan sistem penulisan pertama, yaitu Cuneiform (huruf paku) 
yang diadaptasi dari piktogram. Walau telah mengenal sistem silabis, 
tetapi sistem penulisan ini masih tergolong primitif karena mengan- 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Cara Mudah Membuat Font dengan CorelDRAW 


dung piktogram dan ideogram yang membuatnya kurang efisien. 
Gambar di bawah ini merupakan salah satu tulisan Cuneiform. 


Fenisia 

Aksara Fenisia lahir sekitar 1000 tahun sebelum Masehi sebagai 
sistem penulisan pertama yang menggunakan sistem fonetik. Orang- 
orang Fenisia (sekarang Libanon/Suriah) mengembangkan 22 aksara 
tanpa huruf hidup sebagai perwakilan dari 22 bunyi pada bahasa 
mereka. Aksara-aksara tersebut disusun untuk membentuk kata 
kemudian kalimat. Sistem ini sangatlah efisien dibandingkan dengan 
Cuneiform yang memiliki ratusan simbol sehingga sistem piktografi 
dan ideografi mulai luntur. 


A13 


Kekaisaran Yunani 

Kurang lebih 200 tahun kemudian, bangsa Yunani mengadaptasi 
penemuan besar bangsa Fenisia dengan menambahkan huruf hidup, 
memperbaiki bentuknya, memberi nama masing-masing huruf, dan 
mulai menuliskannya dari kiri ke kanan. Dari Yunani sistem penulisan 
ini menyebar sampai ke bagian barat Asia dan Italia. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Tipografi Dasar 7 


EMAnviro aMpGPnto 

nviro ahpant 

5. Kekaisaran Romawi 
Beberapa abad kemudian, tepatnya pada tahun 165 sebelum Masehi, 
bangsa Romawi menyerang Yunani dan mempelajari banyak ke- 
budayaannya, termasuk mengadaptasi tulisannya. Bangsa Romawi 
membaurkan tulisan Yunani dengan tulisan Etruska, penduduk asli 
Italia. Alfabet ini bertahan hingga berabad-abad dan telah menjadi 
sarana komunikasi yang efektif. Sistem penulisan Romawi dipercaya 
sebagai awal dari tulisan alfabet mutakhir yang telah kita kenal dan 
digunakan hingga saat ini. Trajan Column adalah contoh paling indah 
dan terkenal dari gaya tulisan Romawi pada tahun 144 Masehi. huruf- 
huruf tersebut kita adaptasi sebagai huruf kapital pada sistem 
penulisan latin modern. 


Ny 


6. Para Penyalin 


Perkembangan sistem penulisan yang begitu pesat mendorong 
orang-orang untuk membukukan berbagai hal, mulai dari ilmu pe- 
ngetahuan, sejarah, hingga teks-teks sakral. Pada waktu itu, masih 
menggunakan tulisan tangan asli untuk menyalin buku-buku yang 
akan disebarluaskan. Bentuk huruf semakin dipermudah supaya dapat 
ditulis dengan cepat karena menggunakan tulisan tangan. Sekitar 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Cara Mudah Membuat Font dengan CorelDRAW 


tahun 300 muncul gaya Uncial yang bentuknya lebih bulat di- 
bandingkan dengan gaya huruf Yunani awal. Sekitar akhir abad ke-6, 
di Eropa muncul Half Uncial yang menjadi asal mula huruf kecil 
(lowercase). Pada abad pertengahan, di Romawi lahir kombinasi dari 
huruf Romawi sebagai huruf kapital dan huruf Half Uncial sebagai 
huruf kecilnya. Gaya huruf tersebut kemudian dikenal dengan se- 
butan Carolingian dan menjadi asal mula penulisan huruf kapital dan 
huruf kecil secara bersamaan seperti saat ini. 


Johan Gensfleisch zum Gutenberg 

Pada tahun 1448, Gutenberg, seorang Jerman, menciptakan sebuah 
movable type yang berupa metal type. Sejak itu, orang-orang tak perlu 
lagi menyalin berbagai buku dengan menulis, namun cukup dengan 
mencetaknya. Karyanya yang paling termasyhur adalah 42-Line Bible 
yang berupa kitab suci agama Nasrani, setiap halamannya terdiri dari 
42 baris. Kitab tersebut adalah buku pertama yang dicetak melalui 
teknik movable type. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Tipografi Dasar 9 


Ada sedikit kontroversi di sini perihal siapa sebenarnya yang mencip- 
takan movable type untuk pertama kalinya. Gutenberg adalah yang 
paling terkenal daripada yang lain. Namun, sesungguhnya Cina sudah 
memiliki movable type terlebih dahulu. Pi Sheng menemukan movable 
type dengan karakter Cina pada tahun 1045 Masehi atau sekitar 400 
tahun lebih awal dari Gutenberg. Ada pula yang berpendapat bahwa 
yang menemukan movable type adalah Laurens Coster dari Belanda. 
Litografi 

Aloys Senefelder pada tahun 1796 menemukan teknik cetak baru 
yang memudahkan produksi gambar dan teks dalam sekali kerja, yaitu 
teknik litografi. Pada zaman modern ini istilah litografi sudah jarang 
dipakai. Masyarakat lebih mengenalnya dengan sebutan cetak ofset. 


Mesin Ketik 

Pada tahun 1829, mesin ketik pertama diciptakan oleh William Austin 
di Amerika Serikat yang kemudian memudahkan pekerjaan kantor 
dan membuka lapangan pekerjaan lebih luas bagi kaum perempuan. 
Inilah awal mula munculnya huruf Monospaced. 


- Type-casting 


Pada tahun 1838, David Bruce Jr. menemukan type-casting pertama. 
Mesin itu mampu menyusun teks 10 kali lebih cepat dibandingkan 
dengan penyusunan teks secara manual. 


. Phototype 


Pada tahun 1950-an, Linotype Machine diciptakan Ottmar Mergen- 
thaler dengan menggunakan sistem fotografis dalam percetakannya. 
Selanjutnya, disusul dengan penemuan dari Monotype yang semakin 
mempercepat proses percetakan dan penyusunan teks. Ini sekaligus 
secara bertahap menggeser penggunaan metal type di dunia. 


. Zaman Biner 


Phototype hanya bertahan kurang dari dua dekade dan segera diganti 
oleh teknologi yang lebih modern. Teknik digital mulai diperkenalkan 
sekitar tahun 1980-an dengan harga yang sangat mahal. Pada waktu 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


10 


Cc. 


Cara Mudah Membuat Font dengan CorelDRAW 


itu tipografi masih didominasi oleh profesional yang belajar tipografi 
bertahun-tahun untuk menguasainya. Namun, hal tersebut segera 
berubah beberapa tahun kemudian. 


Pada tahun 1985, di bawah kepemimpinan Steve Jobs, Apple mem- 
perkenalkan komputer Macintosh sebagai desktop komputer perta- 
ma. Selain itu, IBM juga mengembangkan komputer yang menjadi 
terkenal dengan sebutan personal computer atau PC. Sejak saat itu, 
tipografi mulai merakyat seiring dengan berkembangnya perangkat 
lunak komputer, seperti Page Maker, Ouark X Press, Adobe Illus- 
trator, Aldus Freehand, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sejak 
saat itu, tipografi tidak lagi eksklusif bagi kaum ningrat tipografi saja, 
akan tetapi telah menjadi milik khalayak ramai. 


ISTILAH TIPOGRAFI 


Setiap disiplin ilmu mempunyai istilah tersendiri, begitu juga dengan 


tipografi. Berikut adalah istilah-istilah umum di dunia tipografi yang akan 


memudahkan Anda untuk mempelajari bab selanjutnya. 


1. 


Alfabet: Jenis sistem penulisan yang menggunakan satu huruf untuk 
satu bunyi suara. Misalnya, bunyi “a” dilambangkan dengan huruf 
“a”. Banyak penulisan yang menggunakan sistem alfabet, misalnya 
Latin, Georgia, dan Yunani. 


Diakritik: Menurut KBBI, diakritik adalah tanda tambahan pada huruf 
yang mengubah nilai fonetis pada huruf tersebut. Diakritik juga dapat 
disebut dengan aksen. Diakritik pada umumnya digunakan di negara- 
negara Eropa, terutama Eropa Tengah dan sekitarnya, seperti Jerman, 
Perancis, Hungaria, Polandia, Albania, dan Turki. Selain itu, diakritik 
juga digunakan untuk penulisan bahasa Jawa ke dalam huruf Latin, 
seperti e, €, dan 6. Namun, tidak umum digunakan dalam penulisan 
bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Tipografi Dasar 11 


RL. Y Ar woo 9 


3. Font: Di zaman metal type, font atau fount adalah seperangkat huruf 
dalam ukuran dan ragam tertentu pada suatu typeface. Misalnya, 
Clarendon dengan ukuran 12 pt merupakan font yang berbeda de- 
ngan Clarendon yang berukuran 22 pt, font Caslon Bold akan berbeda 
dengan font Caslon Italic walaupun dalam satu model yang sama. 
Namun, penggunaan istilah font sering disamaartikan dengan istilah 
typeface. Pada era modern ini, para profesional menyebut suatu 
model huruf sebagai typeface, sedangkan file komputernya sebagai 
font. Misalnya, Jokerman adalah sebuah typeface dan Jokerman.ttf 
adalah sebuah font. 


4. Huruf: Lambang bunyi dari suatu sistem penulisan. Contohnya, A, B, 
C,V, M, dan J adalah huruf Latin. A, A, 5, N, £, W, dan O adalah huruf 
Yunani. Hb, K, M, A, X, M, dan LI adalah huruf Sirilik. Dalam sistem 
penulisan alfabet Latin modern, huruf terdiri dari dua model, yaitu 
huruf kecil atau lowercase dan huruf besar atau uppercase. 


5. Karakter: Komponen terkecil dari tulisan. Karakter berisi huruf, 
angka, tanda baca, ligatur, operasi matematika, hingga simbol mata 
uang. 

6. Kerning: Menurut Adi Kusrianto (2010), kerning adalah pengaturan 
celah antarhuruf dalam suatu susunan paragraf. Kerning dan tracking 
tidaklah sama, kerning lebih bersifat menyelaraskan hubungan antar- 
huruf tertentu yang jika didekatkan keduanya akan menciptakan 
celah yang berlebihan. Contoh yang paling umum adalah kerning di 
antara huruf wa, wo, to, av, dan sebagainya. Dengan kata lain, kerning 
adalah perbaikan jarak sepasang huruf. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


12 


Cara Mudah Membuat Font dengan CorelDRAW 


Lettering: Berdasarkan pemaparan Surianto Rustan (2011), lettering 
dibuat menggunakan tangan (bukan komputer atau percetakan), 
menggunakan alat berupa pena, pensil, kuas, dan lain-lain. Lettering 
ditujukan untuk sesuatu yang unik dan khusus, bukan untuk produksi 
massal atau dipakai ulang. Contoh dari lettering adalah kaligrafi 
tangan, tulisan tangan, menulis indah, hingga graffiti. 

Leading: pengaturan jarak antarbaris dalam sebuah teks. Leading 
dapat diatur saat perancangan font maupun saat menggunakan font 
yang sudah jadi sehingga perancang huruf dan tipografer sama-sama 
berpengaruh dalam pengaturan leading. 


Ligature: huruf-huruf tertentu yang digabungkan menjadi satu karak- 
ter. Pada awalnya, ligature bertujuan untuk mempermudah proses 
penjarakan antarhuruf. Hal itu dilakukan pada huruf-huruf yang 
berpotensi membuat celah antarhuruf yang terlalu besar. Misalnya, 
pada huruf-huruf fi, ffi, fl, ffI, fj, dan lain-lain. 


#fflfhfflst 


. Metal Type: Di era serba komputer ini, tidak banyak orang yang per- 


nah mendengar istilah metal type. Jika diterjemahkan secara kasar, 
metal type berarti huruf logam. Metal type sebagai salah satu movable 
type (teknik awal untuk mencetak menggunakan karakter yang dapat 
dipindah-pindah sehingga tidak perlu lagi ditulis tangan) adalah babak 
baru bagi dunia tipografi saat itu. Metal type adalah teknik mencetak 
menggunakan ribuan bahkan puluhan ribu cetakan karakter. Setiap 
karakter memiliki cetakannya sendiri. Cetakan-cetakan karakter 
tersebut disusun menjadi sebuah teks. Misalnya, untuk mencetak kata 
“Sulawesi” perlu disusun cetakan huruf S, u, I, a, w, e, s, i secara 
berurutan pada alat cetak. 


. Perancang Huruf: Dalam bahasa Inggris, perancang huruf biasa 


disebut dengan type designer. Perancang huruf adalah profesi yang 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Tipografi Dasar 13 


difokuskan pada perancangan font. Jika ditekuni dengan baik, peran- 
cang huruf dapat menjadi pekerjaan dengan prospek ke depan yang 
cerah. Harga sebuah paket font profesional dapat mencapai ratusan 
dolar. Anda dapat berkerja untuk type foundry ternama atau men- 
dirikan type foundry sendiri. 


. Sistem Penulisan: Dalam bahasa Inggris, sistem penulisan biasa dise- 


but dengan writing system, yaitu sistem pelambangan yang diguna- 
kan untuk mewakili unsur tertentu atau pernyataan berekspresi 
dalam bahasa. Bahasa lisan dapat ditulis dengan adanya sistem 
penulisan. Sistem penulisan terdiri dari 5 macam, yaitu Logografis 
(huruf Cina, Kanji), Silabis (Jepang, katakana dan hiragana), Alfabetis 
(Latin, Sirilik, Yunani, Georgia, dan Armenia), Abugida (Hanacaraka, 
Dewanagari, Lontara), Abjad (Arab, Ibrani), dan Fitural (Korea 
Hangul). 


. Style Type: Kita mengenal istilah bold dan italic maupun bold italic. 


Ketiganya termasuk style type. Style type adalah ragam lain dari 
sebuah font reguler. Font reguler juga dapat disebut huruf Roman, 
normal, atau font baku. Sebelum membuat ragam font bold, italic, 
atau bold italic, seorang perancang huruf harus terlebih dahulu mem- 
buat font utamanya, yaitu ragam reguler. Selain yang telah disebut- 
kan di atas, ada beberapa ragam lain, yaitu condensed, extended, light, 
black hingga monospaced. 


. Tanda Baca: Simbol untuk mengindikasikan struktur dan kesatuan 


dari sebuah tulisan, seperti intonasi, jeda, dan sebagainya. Ada 
banyak tanda baca Latin, yang kita pakai sehari-hari hanya sebagian 
saja. 


. Tipografi: Ditujukan untuk keperluan pencetakan massal dan ada 


unsur untuk dipakai ulang. Definisi tipografi dalam Kamus Besar Baha- 
sa Indonesia adalah ilmu cetak atau seni percetakan. 


. Tracking: Berbeda dengan kerning, tracking adalah pengaturan jarak 


antarkarakter secara umum yang terdiri dari banyak karakter. Dengan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


14 


Cara Mudah Membuat Font dengan CorelDRAW 


tracking, rentang teks yang dipilih, sebagian atau keseluruhan teks, 
dan jarak antarhurufnya dapat dikendalikan. Pengaturan tracking 
dilakukan oleh pengguna font (tipografer) melalui perangkat lunak, 
seperti Photoshop dan Ms. Word. 


. Type Family: kumpulan dari beragam type style yang mempunyai 


kesamaan desain. Ibarat seseorang yang mempunyai marga, ragam 
font pada type family memiliki nama utama yang sama dengan 
anggota keluarga yang lain. 


. Type Foundry: Jika perancang huruf adalah produsen font, maka type 


foundry adalah distributornya. Type foundry adalah perusahaan yang 
bergerak di bidang penjualan font. Banyak type foundry yang 
menaungi perancang huruf di bawah perusahaannya. Beberapa type 
foundry tidak hanya menjual font, tetapi juga memproduksinya. 
Contoh dari type foundry yang terkenal, yaitu FontShop, FontFont, 
ITC, Linotype, Monotype, Paratype dan Font Bureau. 


. Typeface: Sebenarnya saat ini yang kita kenal sebagai font. Namun, 


penyamaan istilah tersebut tidaklah menjadi masalah. Typeface 
diambil dari kata face. Face adalah bagian yang timbul dari cetakan 
huruf pada metal type. 


. Unicode: Pembakuan berbagai sistem penulisan di seluruh dunia agar 


dapat ditulis dan dikonversi ke dalam komputer. Pada unicode, setiap 
karakter dari berbagai sistem penulisan di dunia diberi kode unik yang 
bernama code point. Komputer akan menggunakan code point ter- 
sebut untuk mencari dan mengidentifikasi suatu karakter pada font. 
Dengan demikian, karakter pada suatu sistem penulisan yang 
dikehendaki dapat muncul pada halaman atau layar kita. Aksara 
nusantara yang sudah diakui oleh unicode adalah aksara Bugis, Bali, 
Sunda, Rejang, Jawa, dan Batak. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


